


KU-KUPIKIR 
AKU SUDAH TIDAK 
CEMAS LAGI. 



























HEI NAYOUNG. 
SEDANG APA 
DI SINI? 





AH, 
AKU CUMA... 


SEMUANYA 
MENUNGGUMU, 
KARENA INI KAN 
ULTAHMU... 


AH, 
SEBENTAR. 














AH, AYOLAAAAH. 
JAEON KEMUNGKINAN 
JUGA AKAN IKUTAN. 







SEMUA 
MENUNGGUMU, 
JADI KITA KE SANA 
ЅАЈА~ 














KALAU AKU 
BERHASIL MENANGANI 
KASUSNYA JAEON, 


PROF. FROST 
РАЅТІ КАСЕТ 
BANGET! 



















HM~ SANGAT 
MENGESANKAN, ANALISIS KASUSMU 
SANGAT JELAS 
DAN LOGIS, 


SI ROMANTIS, 
YA? 





KAMU TELEPON AKU 
UNTUK MELAPORKAN 
KEBERHASILANMU? 


MAAFKAN AKU, 





KAMU BERUSAHA 
KERAS UNTUK 
MENOLONGKU. 


T-TAPI RASANYA 
AKU TAK BISA 
DIOBATI. 








SEBAIKNYA 
AKU BICARA 
LANGSUNG 

РАРАМУА! 


PERTAMA-TAMA, 


AKU HARUS AMBIL 
FILE JAEON...! 

















P-PROFESOR... 








Karya JONGBEOM LEE 


TENGGAT 10 HARI JAEON, SI PEMALU (3) 








4 


KENAPA AKU 
TAK PUNYA 
KEBERANIAN....? 

















NAYOUNG 

MUNGKIN JUGA 
MENGANGGAP 

AKU IDIOT. 


HUFF... 

APA YANG SEBAIKNYA 
KUKATAKAN 

PADA SEONGA? 









> ΑΗ. 
NA a 


ада 





HOSH 







SEKARANG, 
CERITAKAN APA 
YANG TERJADI, 














A-AKU 
TAK YAKIN. 


SEBELUMNYA AKU 
YAKIN SUDAH LEBIH BAIK, 
TAPI TIBA-TIBA... 
















TAK APA, 
PERUBAHAN BIASANYA 
TERJADI PERLAHAN- 
LAHAN. 


TENANGLAH DULU, 
DAN CERITAKAN 
РАРАКЏ. 


SAAT ITU, 
APA YANG KAU 
RASAKAN? 





MMM... AH, 
TAK SEPERTI BIASANYA, 
AKU TAK MERASA 
CEMAS. 


DAN PAGI HARINYA, 


SAAT AKU MEMBAYANGKAN 
DIRIKU MENYATAKAN 
PERASAANKU PADANYA, 
AKU BAHKAN TAK TERLALU 

GEMETARAN. 


ITU BERARTI KONSELING 
DAN TERAPINYA JELAS 
MEMBERIKAN EFEK 

TERTENTU... 








INI ADALAH BEBERAPA 
GEJALA KECEMASAN 
SOSIAL YANG LEMAH 






KAU SEDANG 
MENANGANI 
KASUS INI? 





MAAF, 
SEHARUSNYA 
AKU MEMINTA IZIN 
PADAMU... 


HMM? TIDAK ` 
APA-APA... _ 


TOH, PARA PASIEN 
TIDAK BUTUH IZIN 
\ UNTUK DATANG 
» KE SINI. 





í ТАМВАН у 
\ LAGI, y 





AKU YAKIN KAU 
| MELAKUKANNYA 
ы KARENA KAU YAKIN 

ISA MENANGANINYA ; 
N. BISA MENANG ҒАР \ A 








BIAR 
KAU KUBERI 
PETUNJUK. 





[MENGALAMI 
PENOLAKAN] 


PUNYA 
BANYAK MAKNA 
YANG BERBEDA. 















KAMU BILANG, 
KAMU BELUM PERNAH 
DITOLAK PEREMPUAN, 


" МА, SUDAH KUBILANG, 
AKU BAHKAN BELUM 
PERNAH MENGAJAK 
PEREMPUAN 
KENCAN. 


AKU TAK 
MEMIKIRKAN 


CAKUPAN YANG 
LEBIH BESAR. 














DALAM ILMU PSIKOLOGI, 
[MENGALAMI ΡΕΝΟΙ ΑΚΑΝ] 






KALAU BEGITU, 
KAMU PERNAH 
BETUL-BETUL 


DIPERMALUKAN... с 


КЕҢ ІКІ МАКМА 
КЕҢ SEDIKIT 
LEBIH LEBAR, 





ATAU DIEJEK 
OLEH BEBERAPA 
ORANG? 














SAAT GEJALA 
PENYAKITMU MEMBURUK... 
KAU TAHU KAN? 








SAAT 
KAMU MASUK 
KULIAH. 





MMM... 
SAAT PRESENTAS! 
PERTAMAKU 
DI SEMESTER 
SATU... 
















P-PEREMPUAN 
ITU... 








ADA JUGA 
DI KELASKU. 










SUDAH KUDUGA, 
GEJALA-GEJALA 
KECEMASAN SOSIAL INI 
BUKAN SEKADAR 
KEGUGUPAN YANG 
SAMAR-SAMAR. 


GEJALANYA 
MEMBURUK 


KARENA SATU 
PENGALAMAN 
TERTENTU!! 











AH, 
NONA YOON? 









PROFESOR DI MANA FILE 
DAFTAR SISWA KELAS 

PERKENALAN 
UMUPSIKOLOGL? 










AH, DI YANG 
'ARNA MERAH, 
DI SEBELAH 
SANA... 





TERIMA KASIH! 
MAAF! 
SAMPAI NANTI, 
YA! 














INI KELAS 
YANG KAU AMBIL 
DUA TAHUN LALU, 





Y 


SEMESTERMUSIM SEMI 09 
E АРТАР SISWA 

Б PERKENALAN ILMU PSIKOLOG! 
PROFESOR: SEONGSIK OH 
ASISTEN: JEONGYOON SHIN 






COBA BACA 
DENGAN TELITI. 





SEONGA 
BETUL-BETUL 
MURID TELADAN, 


SEMUANYA 
HAMPIR DIA BUAT 
SESUAI PANDUAN 

BUKU... 





TAPI DALAM 
KASUS PASIEN INI, 
ITU KEMUNGKINAN 

TIDAK CUKUP. 










APA YANG 
AKAN KAU LAKUKAN, 
NONA YOON? 


BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU] 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU," 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - 51) ET AL. 


